AN NAZI'AT 

(Malaikat-Malaikat Yang Mencabut) 

Surah ke-79 
46 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut 
(nyawa) dengan keras, 

2. dan (malaikat-malaikat) yang mencabut 
(nyawa) dengan lemah-lembut, 

3. dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit 
dengan cepat, 

4. dan (malaikat-malaikat) yang mendahului 
dengan kencang, 

5. dan (malaikat-malaikat) yang mengatur 
urusan, 

6. (ketika tiupan pertama), hari berubah dengan 
cepat dan tidak teratur, 

7. mengikuti (tiupan pertama) itu diiringi (oleh 
tiupan kedua mengguncangkan seluruh alam). 

8. hati manusia pada waktu itu berdebar sangat 
takut, 

9. Pandangannya tertunduk. 

10. (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah 

sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan 
dalam keadaan semula? 

11. Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami 
telah menjadi tulang belulang yang hancur?" 

12. Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah 
suatu pengembalian yang merugikan". 

13. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu 
kali teriakan saja, 

14. maka dengan serta merta mereka hidup 
kembali di bumi. 

15. Sudah sampaikah kepadamu kisah Musa. 

16. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah 
suci yaitu Lembah Thuwa; 

17. "Pergilah kamu kepada Fir'aun, 

sesungguhnya dia telah melampaui batas, 

18. dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah 
keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari 
kesesatan)". 

19. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu 
agar supaya kamu takut kepada-Nya?" 

20. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya 

mukjizat yang besar. 

21. Tetapi Fir'aun mendustakan dan 

mendurhakai. 

22. Kemudian dia berpaling seraya berusaha 
menantang (Musa). 

23. Maka dia mengumpulkan (pembesar- 
pembesarnya) lalu berseru (memanggil kaumnya), 




Suratun Nazi’at 



Bismil lahir rahmanir rahTm 
Wannazi'ati gharqa (1) Wannasyithati nasytha (2) Wassabihati sabha 

pi O j"' ©^ © 

goncangan bergon- hari urusan danyang dengan danyang 

cang 5 mengatur 4 kencang mendahului 3 

(3) Fassabiqati sabqa (4) Falmudabbirati amra (5) Yauma tarjutur rajitah 

O^ i# 0%'5< O 

annya 8 sangat takut hari itu hati 7 iringi kutinya 6 

(6) Tatba'uhar raditah (7) Clulubuy yauma-idziw wajitah (8) Absharuha 

<X iiit o ‘AP 4 o O 

kami apakah keadaan da- pasti akan apa sung- mereka takut/ 

adalah apabila 10 semula lam diKeirmankan guh kami berkata 9 tertunduk 

khasyi’ah (9) Yaquluna a-inna lamarduduna fil Tiafirah (10) A-idza kunna 






% 0%£ IX lis. 4 0‘U 



teri- ia maka sung- kerugian pengem- jika de- itu mereka yang telahjadi 

akan guh hanyalah 12 balian mikian berkata 11 hancur tulang-tulang 

’izhaman nakhirah (11) Qalu tilka idzan karratun khasirah (12) Fa-innama hiya zajratuw 



o iLS > <0‘i>Ph > '3 O h %a 

Musa cerita telahsampai apa- hidup kembali me- maka satu/satu 

15 pada kamu kah 14 di bumi reka tiba-2 13 kali 

wahidah (13) Fa-idzahum bissahirah (14) Hal ataka hadTtsu musa (15) 

< 0 > Ji I OjJj Jj, JapI ©) <S_)> «JTJ ll' J 

ldz nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi thuwa (16) ldz-hab ila fir’auna innahu thagha (17) 

AjJb jp JL JjJa'j ©) i) dl J* 

lalu dia lihat- maka (supaya) Tuhan ke- dan aku tunjuk- kamu ber- bah- kepa- bagi apakah/ maka 

kan padanya 19 kamu takut kamu pada kan kamu 18 sihkan diri wa da kamu maukah katakan 

Faqul hal laka ili an tazakka (18) Wa-ahdiyaka ila rabbika fatakhsya (19) Fa-arahul 



O 'X f o o v/i 

makadia dia berusa- dia ber- kemu- dan dia men- maka dia yang ayat-ayat/ 

kumpulkan 22 ha/berjalan paling dian 21 durhakai mendustakan 20 besar mukjizat 

ayatal kubra (20) Fakadz-dzaba wa'asha (21) Tsumma adbara yas'a (22) Fahasyara 

0 > a '0 <O“0 P 0 "0 

danyang akhirat siksa Alloh maka paling tuhan Aku maka lalu dia 

terdahulu mengambil 24 tinggi kalian bertirman 23 berseru 

fanada (23) Faqala ana rabbukumul a'la (24) Fa-akhadzahul lahu nakalal akhirati wal-ula 





li' '^0 L ^2 >3 4i a i © 

Diatelah langit atau pencip- lebih apakah dia bagi benar-2 yang de- pa- sung- 

membinanya taan sangat kalian 26 takut orang pelajaran mikian itu da guh 25 

(25) Inna fi dzalika la'ibratal limay yakh-sya (26) A-antum asyaddu khalqan amis sama k banaha 

(JD J&j ^ 'gj (J) 

(27) Rafa'a samkaha fasawwaha (28) Wa-agh-thasya lailaha wa-akhraja dhuhaha (29) 

(^) l \jbiC \ (£) 

dan padang airnya darinya Dia ke- Dia ham- demiki- sesu- dan 

31 rumput luarkan 30 parkannya an/itu dah bumi 

Wal-ardha ba'da dzalika dahaha (30) Akhraja minha ml-aha wamar'aha (31) 

lils (j) \c\z* (j) JU-'j 

malapetaka datang apabila 33 tangternak kalian kalian nangan 32 cangkannya nung-2 

Waljibala arsaha (32) Mata'al lakum wali-an'amikum (33) Fa-idza ja-atith thammatul 

© ts^Ji 

hari besar 

34 



S © ut; 

limayyara (36) Fa-amma man thagha (37) Wa-atsaral hayatad dunya (38) Fa-innal jahima 

& i (j-^l c&j UU- ,>» Ulj (™) k^jlJI ^ 

hawa dari jiwa/ dan ia Tuhan- kedu- ia siapa dan tempat ia 

nafsu diri menahan nya dukan takut yang adapun 39 tinggal (adalah) 

hiyal ma k wa (39) Wa-amma man khafa maqama rabbihT wanahan nafsa 'anil hawa 

"l 4— V* jlj joLJl tjp dljUi (^) (JjUl aU-I j]i 

(40) Fa-innal jannata hiyal ma k wa (41) Yas-alunaka 'anis sa’ati ayyana mursaha 

jxJ SS\ t2j. © SCj Jl i; 

pemberi kamu sungguh kesudah- Tuhan ke- meng- dari 

peringatan hanyalah 44 annya kamu pada 43 ingatnya 

(42) Flma anta min dzikraha (43) lla rabbika muntahaha (44) Innaml anta mundziru 

(3) ji \ydL ) l^j> pp (^) j- 




may yakh-syaha (45) Ka-annahum yauma yaraunaha lam yalbatsu illa 'asyiyyatan au dhuhaha (46) 




VjJJ O c/- £ 

neraka dan diper- telah ia apa manusia teringat 

lihatkan 35 kerjakan yang 

kubra (34) Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a (35) Waburrizatil jahTmu 

oj C™) C\3i «jJii j\j (J) 



24. (seraya) berkata: " akulah tuhanmu yang paling 
tinggi". 

25. Maka Alloh mengazabnya dengan azab di 
akhirat dan azab di dunia. 

26. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada 
Tuhannya). 

27. Apakah penciptaan kamu yang lebih sulit 
ataukah langit yang telah dibangun-Nya, 

28. Dia meninggikan bangunannya lalu 
menyempurnakannya, 

29. dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, 
dan menjadikan siangnya terang benderang. 

30. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. 

31. Dia keluarkan air dan padang rumput dari 

32. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya 
(dengan teguh), 

33. (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk 
binatang-binatang ternakmu. 

34. Maka apabila malapetaka besar (atau hari 
kiamat) telah datang, 

35. (yaitu) pada hari (ketika) manusia teringat 
akan apa yang telah ia kerjakan, 

36. dan diperlihatkan neraka bagi orang yang 
melihat. 

37. Adapun orang yang melampaui batas, 

38. dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, 

39. maka sesungguhnya nerakalah tempat 

tinggal(nya). 

40. Dan adapun orang-orang yang takut kepada 

kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari 

(keinginan) hawa nafsunya, 

41. maka sesungguhnya surgalah tempat 

tinggal(nya). 

42. Mereka (orang-orang kafir) bertanya 
kepadamu (Muhammad) tentang hari kiamat, 
"kapankah terjadinya"? 

43. Untuk apa engkau perlu menyebutkannya 
(atau waktunya)? 

44. Kepada Tuhanmulah (dikembalikan) 
kesudahannya (atau ketentuan waktunya). 

45. kamu hanyalah pemberi peringatan bagi 
siapa yang takut kepada (hari kiamat) 

46. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat 
itu, mereka merasa seakan-akan hanya (sebentar 
saja) tinggal (di dunia, yakni) pada waktu sore atau 
pagi hari. 





